ketika melihat dan membaca alur pesan. Audien tidak lagi fokus pada pembicara, melainkan 
berusaha membaca alur slide. 

Pesan yang muncul pertama adalah Online Workshop. 

SUDUÉTUMtM 

IrrpiemcfTtitlDriilntEKílcj 

Onhro V/crlrtliDpl 1 K-Vinthl 


Jelaskan apa yang dimaksud, kemudian munculkan Face-to-face workshop. 


Fscc-io-üke workslrop I, í ) 


Uraikan dengan jelas, disusul dengan kemunculan Implementation of Online Collaborative. 
Dengan berurutannya pesan yang muncul, akan tertata di pikiran pemirsa sedikit-demi-sedikit 
sehingga menjadi gambaran utuh di akhir kemunculan. 


Ti ImpitmerlítKHi- oí Online CfllliboratN? 
LÉArnirtf | 3 - & Viiccki * 


Jelaskan apa yang dimaksud, kemudian munculkan Face-to-Face workshop. Uraikan dengan 
jelas, disusul dengan kemunculan Implementation of Online Collaborative. Dengan 
berurutannya pesan yang muncul, akan tertata di pikiran audien sedikit-demi-sedikit sehingga 
menjadi gambaran utuh di akhir kemunculan. 


Jangan menumpuk ide pada satu pesan. 


4. Hindari Text-Oriented 


Perhatikan contoh slide berikut! Mungkin Anda dan termasuk saya pernah membuat slide 
seperti ini. Apa yang ada di benak Anda melihat slide seperti ini? 



Sumber: Dokumen Kemendikbud 


Gambar 3.19 Contoh slide-ument 













Jawabannya tentu saja beragam. Namun dapat kita pastikan sebagian besar akan menjawab 
latar belakang mengaburkan teks putih. Itu benar, namun ada hal lainnya yaitu kita telah 
memaksakan slide ini menjadi sebuah dokumen. Jikalau dengan teks audien sudah dapat 
mengetahui apa yang ingin disampaikan, lalu untuk apa kita harus presentasi membaca 
kembali teks tersebut jika bisa mengirimkannya melalui email sehingga tidak membuang waktu 
audien ? 

Slide yang berisi teks akan membuat bosan pemirsa dan menghilangkan ketertarikan mereka. 
Slide yang dipaksa menjadi dokumen disebut slide-ument. Harus diingat bahwa teks yang 
dibaca audien hanya bertahan 2 menit di memori otak, serta perhatian audien tidak lagi kepada 
presenter melainkan terfokus membaca teks. 

5. Visual dan Verbal 

Perhatikan kembali gambar berikut dan hapalkan dalam waktu dua menit. 


Strategi dan operasi merupakan hal yang penting bagi suatu 
perusahaan. Ada 4 kategori perusahaan berdasarkan gabungan antara 
strategi dan operasi, yaitu: 

1. Strategi baik dan operasi baik -> Pemenang/Winner 

2. Strategi baik dan operasi tidak baik -> Pemimpi/Dreamer 

3. Strategi tidak baik dan operasi baik -> Mee too 

4. Strategi tidak baik dan operasi tidak baik -> Looser 


Sebutkan kembali tanpa melihatnya. 
Sekarang lihat hasil modifikasi ini. 


< > 
Strategi dan operasi merupakan hal yang penting bagi suatu 
perusahaan. Ada 4 kategori perusahaan berdasarkan gabungan antara 
strategi dan operasi, yaitu: 

1. Strategi baik dan operasi oaik -> Pemenang/Winner 

2. Strategi baik dan operasi tidak baik -> Pemimpi/Dreamer 

3. Strategi tidak baik dan operasi baik -> Mee too 

4. Strategi tidak baik dan operasi tidak baik -> Looser 

_____ J 


Dengan memberikan warna pada teks, akan membantu audien mengingat poin utama pada 
slide. 


Bandingkan dengan tampilan slide berikut ini! 








Dengan visualisasi, audien lebih lama mengingatnya. Namun tentu hal ¡ni akan berbeda 
dengan seseorang yang kemampuan mengingatnya bukan visual, melainkan verbal. 


Untuk mengetahui apakah Anda, seseorang dengan kemampuan daya ingat visual atau verbal, 
perhatikan gambar berikut dan sebutkan negara peserta yang dapat Anda hapal dalam dua 
menit. 


r 


Countries Participant 

• Myanmar 

• laos 

• Thailand 

• Cambodia 

• Vietnam 

• Malaysia 

• Singapore 

• Phillipines 

• Indonesia 



Countries Participant 



Visualkan! 
v_ 




J 


Selain pemberian warna pada teks, pemberian bingkai juga memperkuat penekanan pesan. 
Namun perlu juga diperhatikan kesesuaian dan komposisi warna yang digunakan antara teks 
dengan latar. 






















- \ 


Komposisi warna 


’■* ’Xív cocok 

Ini contoh warna latar 
slide yang tidak * • • 

jfzrJ 

Inl contoh warna latar 
slide yang tidak jB 
dengan warna bldang 





Jika harus menampilkan diagram pada slide, perhatikan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan. 
Jelaskan bagaimana membaca alur pada grafik berikut ini. 


/- ^ - 

Apa yang ada di benak Anda? 


■\ 


V 





Seif 

dJrí-cüüai 

Graiáilty. 


Exatement novelty, 
and challenge in rife stimulation 


CíJniér. 

vation 


mdepsnde/ittheughtsfld rction 

dvMfi3rcg r CFeatin-g, explorlng 


Pleasur*, s*.ftsüatis 
gratíftcation fcr 
oneself 


persond 

surcess 

through 

dernortslratirtg 

ronnpfitenc& 
aDccmcfjng 
to social 
standard^ 


ap^reciatian,. toíeran¡De r and 
protección forthe welfsrecfaáf 
peüple and for naturo 

. • - ■ enhandr>9 the wgEfar 
gf thos« itffc whgm 
orce is ín dase contad 


resbrainítofactions 
upset or harm otbers 
or viólate sedal rules 

Respéct, acceptance 
oí the ojífcuris and ideas 
DewrtedMM thst o ne's cultura or 
^“x^rellgion provees 


Atlhiev^nent Seturity 

fl _ toci*l <*■*«■ 

PowE-r 

AuThcri^f. ^ 

i'íílKHHí't l^f 

' safety, hsrmony. stablllty 
ilius and presttge, of sod*ty, relationshilpfi, 
control or dominarse» over an d ü f self 
peccle and resarce & 


y 


Gambar 3.20 Contoh Slide yang rumit 


Apakah Anda mengalami kesulitan dalam membacanya? apakah Anda pernah membuat slide 
seperti ini? Jika jawabannya adalah "ya", maka yang lalu biarlah berlalu, sekarang saatnya 
Anda membuat yang lebih baik. Buatlah grafik sesederhana mungkin dan tidak 
membingungkan audien. Hindari teks yang sulit dibaca. Grafik digunakan hanya untuk 
memperkuat ide/pesan yang disampaikan. 













































6. Gangguan 


Perhatikan gambar berikut ini dengan saksama, manakah gambar yang tidak diperlukan? 


r 


‘Noise’ 


"\ 



Gambar 3.21 Contoh slide yang memiliki noise 

Jawaban Anda mungkín sama dengan teman Anda, bahwa icón bendera dan panah yang 
melengkung sesungguhnya tidaklah diperlukan. Gambar yang diletakan pada slide dan tidak 
memperkuat pesan yang disampaikan hanya akan mengganggu, atau bisa disebut noise. 
Selain noise, penggunaan gambar beerta penempatannya dapat membingungkan alur 
pembacaannya. 


Jangan pamerkan semua gambar yang Anda miliki, 
tetapi MASUKKan apa yang memangdibutuhkan. 


Perhatikan kembali gambar berikut ini. 

r -\ 


Apa komerttarAnda? 


INlJtODtCTlC* 

Molor Cjt, sn r ssíirtf H«m vahído >£ri i rae ¡Un 
¡un ééImaÍIi nf a paseen¿EPvcrt.'naf, ¿fiinMn til 
hüttf ñlQDicc’ bv Iha n p; 11 ^ ■ l i tr uu an randr- T’in 
iu»n i '5 1 ■ 11 lI mart x|Mi[irk.altv Id : I i : i • □ I l> nnv suin 
iKttíiü □ gg t:r«:■: ro enny a rcsiri-r. c\ caven 

Thn s^maPr-r-Trpwíflritr nfn 
mr a-c ihc pw.-cr ¡uní, Huí pwrcn^inc mesan Bi□ 
ana tha twvrcí 1 hw 

. ib V* m wi. ¿firt» 

UL¡7P ppy.gf pWJitidlldBE iTf mpwand rtajMi, Ihn 


IamuíIlh 8 fortrtfcft P Hibrlrawin. and Dwlng vfufrm. 
and i!ie ibna; inalai 


Gambar 3.22 Contoh slide yang mengalihkan fokus 






















Apakah yang menjadi fokus Anda jika melihat slide tersebut? membaca tulisan atau melihat 
mobil? 


Hindari menggunakan gambar yang mengalihkan fokus! 


Sekarang perhatikan gambar berikut. Agar slide menjadi sederhana namun tidakmengurangi 
pesan yang disampaikan, manakah yang dapat dihilangkan pada slide berikut. 


Presiden Soekarno 

Dalam Pidatonya 

"Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, 
maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu 
mewujudkannya." 




Apakah baris Presiden? atau Dalam Pidatonya? atau...salah satu foto? 

Perhatikan gambar berikut! apakah telah memiliki sebuah makna jika disederhanakan. 


J, ina kiia memiliki fcisinfiinan yang kuai cl^ri 
dalam bati, maka seluruh a am semesta a kan 
bahu memhahu memjjudknnrya" 



Sumber: http://www.bintang.com/lifestYle/read/2219407/pidato-ir-soekarno-di-kaa-1955-yang-bakal-bikin-kamu-merinding 

Gambar tersebut diketahui secara umum adalah Soekarno. Sehingga tulisan "Presiden 
Soekarno" tidak perlu lagi ditulis. Ide dari slide ini adalah pesan yang disampaikan oleh 
Soekarno, bukan tanggal pesan tersebut disampaikan. 















Apabila suAtu bal telah diketahui SEcara umum, maka tidak períu lagi DiSERTakan. 


Seringkali kita memasukan semua gambar yang kita miliki atau yang kita suka ke dalam slide, 
tanpa memperhatikan apakah gambar yang dimasukan akan memperkuat pesan yang 
disampaikan. Gambar yang menjadi noise, selain mengalihkan fokus, juga akan 
mempersempit ruang slide. 


Apabila harus menggunakan gambar, gunakan gambar yang memperkuat ide atau 
pesan yang diSAMPAiKan untuk memudahkan pemahaman. 


Contoh slide berikut ini menjadi salah satu dari kasus yang sering terjadi. 



Gambar tersebut selain mempersempit ruang, juga menggunakan ilustrasi yang tidak mewakili suatu 
emosi, hanya imajinasi. Apabila Anda memang ingin menggunakan gambar mahluk hidup, hindari 
penggunaan ilustrasi dua dimensi yang tidak memiliki ekspresi. 

7. Unsur Emosi 

Apakah Anda mengetahui apa yang sedang dilakukan seorang pria pada ilustrasi yang ada 
berikut ini? 



Sumber: https://sites.google.com/site/digitalinformationmanagement/penyaii-presentasi/slide/teknik-menyusun- 

slide ?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=l 


Gambar 3.24 Contoh gambar yang memiliki dan tidak memiliki emosi 

















Apakah ia sedang mengantuk, tertidur, bersedih, atau bahkan melihat semut? Berbeda 
dengan gambar seorang wanita di sampingnya, yang mencerminkan emosi kekhawatiran. 
Selain emosi yang digunakan melalui gambar, penggunaan kalimat yang tepat juga dapat 
memengaruhi emosi audien. 

Jika kemudian ditanyakan, "gambar seperti apa yang tepat?" 


Perhatikan gambar berikut ini. 

r 



Mata memiliki "naluri" untuk menilai 
mana yang ¡ndah dan sedap dipandang 



V. 


y 







E. Pemformatan Naskah Digital 


Naskah digital merupakan naskah yang dapat dibaca atau ditampilkan pada perangkat digital. 
Buku cetak pada umumnya terdiri atas setumpuk kertas terjilid yang berisi teks dan atau gambar, 
maka naskah digital berisikan informasi digital yang dapat berisi teks, gambar, audio, video, yang 
dapat dibaca di komputer, laptop, tablet, atau smartphone. Dalam buku ini, naskah digital yang 
dimaksud sama dengan buku elektronik/E-book pada umumnya. 

Naskah digital juga dapat berfungsi sebagai salah satu alternatif media belajar yang disajikan lebih 
menarikdan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, serta dapat berfungsi sebagai 
media berbagi informasi yang dapat disebarluaskan secara lebih mudah baik melalui media seperti 
website, kelas maya, email dan media digital lainnya. Seseorang dengan mudah dapat menjadi 
pengarang serta penerbit dari naskah yang dibuatnya sendiri. 

Tujuan adanya naskah digital pada mata pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital pada dasarnya 
memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih mudah berbagi informasi atau hasil produknya, 
dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Dengan memformat naskah dalam bentuk digital, 
siswa tidak perlu mendatangi penerbit untuk menerbitkan hasil pemformatan naskah digitalnya. la 
cukup berkunjung ke salah satu laman toko buku daring dan mendistribusikan naskahnya secara 
mandiri. 

Tujuan bagi guru tentunya akan mempermudah distribusi materi ajar kepada siswanya, guru dapat 
memberikan catatan tertentu pada materi, mencari kata atau kalimat tertentu dalam materi, 
menampilkan file multimedia (audio dan video) yang dapat diputar untuk memperkaya bahan 
ajarnya. Hal tersebut sangat membantu siswa untuk memahami materi ajar dengan lebih baik dan 
lebih cepat. 

Selain hal di atas tujuan naskah diformat dalam bentuk digital adalah melindungi konten yang 
disampaikan, berbeda dengan buku fisik yang dapat rusak, basah, ataupun hilang, naskah digital 
yang berupa data di komputer terlindungi dari masalah-masalah tersebut. Apabila data tersebut 
hilang, pengguna dapat dengan mudah mencari penggantinya baik dari internet maupun meminta 
kembali pada pembuat buku. 

1. Jenis Format Naskah Digital 

Berdasarkan bentuk naskah digital yang merujuk pada jenis buku digital yang ada berikut 
adalah berbagai jenis format naskah digital: 

AZW - Amazon World. Sebuah format proprietary Amazon, yang menyerupai format MOBI 
kadang-kadang dengan dan kadang-kadang tanpa menyertakan Digital Rights Management 
(DRM). DRM pada format ini dikhususkan untuk Kindle Amazon. 

EPUB - Electronic Publication. EPUB didefinisikan oleh International Digital Publishing 
Forum ( idpf.org) , yaitu format standar yang digunakan untuk publikasi digital dan dokumen 
berdasarkan standar web. EPUB merupakan representasi dari pengemasan, struktur 
pengkodean, dan peningkatan semantik konten web, termasukXHTML, CSS, SVG, gambar, 
dan lainnya untuk penyebaran dalam format sebuah file. Saat ini EPUB sudah memilikidua 
versi yaitu EPUB 2 dan EPUB 3. 

KF8 -Format Kindle Fire dari Amazon. Hal ini pada dasarnya sama dengan prinsip EPUB 
yang disusun dalam pembungkus Palm File Database (PDB) dengan Digital Right 
Management (DRM) milik Amazon. 

MOBI - Format MobiPocket, ditampilkan menggunakan perangkat lunak membaca sendiri. 
MobiPocket tersedia pada hampir semua PDA dan Smartphone. Aplikasi Mobipocket pada 




PC Windows dapat mengkonversi Chm, doc, Html, OCF, Pdf, Rtf, dan Txt file ke format ini. 
Kindle menampilkan format mobipocket juga. 

PDB - Palm File Database. Dapat menyertakan beberapa format buku digital yang berbeda, 
yang ditujukan untuk perangkat berbasiskan sistem operasi Palm. Pada umumnya 
digunakan untuk buku digital berformat PalmDOC ( AportisDoc ) dan format eReader juga. 

PDF- Portable Document Format yang diciptakan oleh Adobe untuk produk Acrobat mereka. 
Format ini secara tidak langsung merupakan format yang digunakan untuk pertukaran 
dokumen. Dukungan perangkat lunak untuk format ini hampir mencakupi semua platform 
komputer dan perangkat genggam. Beberapa perangkat memiliki masalah dengan PDF 
karena kebanyakan konten yang tersedia akan ditampilkan baik untuk format A4 atau surat, 
yang keduanya tidak mudah dibaca ketika diperkecil sesuai layar kecil. Beberapa aplikasi 
pembaca buku digital dapat menyusun ulang tampilan beberapa dokumen PDF, termasuk 
Sony PRS505, untuk mengakomodasi layar kecil. 

PRC- Palm Resource File, Sering menyertakan alat baca Mobipocket tetapi kadang-kadang 
menyertakan eReader atau alat baca AportisDoc. 

HTML - Hyper Text Markup Language adalah tulang punggung dari World Wide Web. 
Banyak teks yang didistribusikan dalam format ini. Selain itu, beberapa pembaca e-book 
mendukung Cascading Style Sheets (CSS) yang pada dasarnya gaya utama panduan untuk 
halaman FITML. 

CHM - Compressed HTML, sering digunakan untuk file bantuan Windows. Hal ini telah 
menjadi sangat populer untuk distribusi teks dan bahan pendukung lainnya melalui Web. 

XHTML - versi khusus dari HTML dirancang agar sesuai dengan aturan konstruksi XML. Ini 
adalah format standar untuk data EPUB. 

XML - tujuan umum markup language untuk pertukaran data. Dalam konteks digital book 
umumnya terbatas pada XHTML dan RSS feed meskipun beberapa format lain yang telah 
ditetapkan. 

Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada laman berikut. 
http://wiki.mobileread.com/wiki/E-book formats 

Pemilihan Format & Pemanfaatan Naskah Digital 

Pertimbangan pemilihan format naskah digital yang akan digunakan pada naskah ini mengacu 
kepada beberapa hal berikut ini. 

a. Memanfaatkan ketersediaan perangkat 

Ketersediaan perangkat pendukung (seperti telepon seluler) yang heredar di Indonesia dan 
jumlah penggunanya yang sangat besar. Jumlah tersebut belum termasuk pengguna 
laptop, tablet, dan smartphone. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan naskah 
digital melalui perangkat tersebut. 

b. Ukuran tampilan aplikasi alat baca naskah digital 

Naskah digital berformat PDF tidak akan menjadi masalah apabila dibaca menggunakan 
komputer maupun laptop, namun karena ditujukan untuk perangkat bergerak/telepon 
seluler yang memiliki ukuran layar yang bervariasi, maka diperlukan format yang dapat 
menyesuaikan dengan tampilan layar. 

c. Format yang didukung secara lúas 



Penggunaan format yang hanya mendukung satu perangkat tertentu akan membuat 
ketergantungan pada satu teknologi pendukung saja. Oleh karena itu, dalamhal pemilihan 
format, hal yang perlu dipertimbangkan adalah penggunaan format yang mendapat 
dukungan secara lúas, baik untuk pembuatannya maupun aplikasi alat bacanya. 

Electronic publication (EPUBJ merupakan salah satu format buku digital yang disepakati oleh 
International Digital Publishing Forum (IDPF) pada Oktober 2011. EPUB menggantikan peran 
Open eBook sebagai format buku terbuka. EPUB terdiri atas file multimedia, html5, css, xhtml, 
xml yang dikemas dalam satu file. 

Sebagai format yang tidak mengacu kepada salah satu pengembang tertentu, EPUB dapat 
dibaca di pelbagai perangkat, seperti: komputer, Android, ¡OS, Kobo eReader, Blackberry 
playbook, Barnes and Noble Nook, Sony Reader, dan berbagai perangkat lainnya. Format 
EPUB mendukung penyesuaian tampilan teks sesuai dengan ukuran layar kecil untuk 
perangkat tertentu. Pada format EPUB 3.0 sudah dimungkinkan menyertakan fituraudio, video, 
maupun animasi ke dalam buku digital. 

Format EPUB merupakan salah satu format buku digital yang paling populer saat ini. Berbagai 
kelebihan yang ditawarkan telah menjadikan EPUB sebagai salah satu format buku digital yang 
paling banyak digunakan. Fitur-fiturnya antara lain: 

a. format terbuka dan gratis; 

b. berbagai alat baca EPUB yang telah tersedia di pelbagai perangkat; 

c. berbagai perangkat lunak pembuat EPUB telah tersedia; 

d. dukungan ( support) untuk video dan audio; 

e. reflowable (word wrap), dan pengaturan ukuran teks; 

f. dukungan untuk Digital Rights Management (DRM), dan 

g. styling Cascading Style Sheet (CSS). 

Aplikasi Pemformatan Naskah Digital 

Aplikasi yang dapat digunakan untuk menyusun naskah digital dengan format EPUB adalah: 

a. aplikasi pengolah kata, misalnya MS Office atau Libre Office; 

b. aplikasi pengolah gambar, misalnya GIMP, Paint, atau Adobe Photoshop; 

c. aplikasi audio video editor, misalnya Audacity, Any Video Converter, dan Format Factory; 

d. aplikasi EPUB editor, misalnya Sigil atau Viewporter. 

Aplikasi editor EPUB menggunakan Sigil. Sigil adalah sebuah perangkat lunak editor untuk 
EPUB yang bersifat open source. Beberapa fitur dari Sigil adalah sebagai berikut. 

a. Gratis dan Open Source dengan lisensi GPLv3. 

b. Multiplatform : dapat dijalankan di Windows, Linux dan Mac. 

c. Múltiple view: Book view, Code View dan Preview. 

d. Dapat langsung mengedit tampilan EPUB di book view. 

e. Generator daftar isi dengan support untuk heading multi-level. 

f. Editor metadata. 

Sigil sudah mendukung import file video dan audio semenjak versi 0.7.0. Dalam buku ini kita 
akan menggunakan Sigil versi 0.9.7. Untuk mengunduh Sigil, dapat meng-akses website pada 
alamat http://sigil-ebook.com/ . 



& untitled.epub - epub2.0 * Sigil 

File Edit Insert Format Search Tools View Window Plugins Help 

if i. & <* ü u ° • ^ n £ 

0 *12 h3 h4 h5 h6 p A A A A A, A 


Book Browser 


8 X 


Text 

tí: SectionOOOljchtml 
U Styles 
Images 
Fonts 
Li Audio 
Video 
Mise 

VI content.opf 
Q toe.na 




•— i— 
i— 

l ±=l 


« x... <5 * « 

^ ab ab Ab Ab 


SectwnOOOl.xhtml Q 


Table Of Contents 


8 x 


Start 


80% 


1S 


Gambar 3.25 Jendela kerja Sigil versi 0.9.7. 


Panel sebelah kiri merupakan Book Browser untuk file-file yang terdapat di dalam EPUB, panel 
tengah merupakan editor, dan panel sebelah kanan untuk menampilkan daftar ¡si dari EPUB 
yang sedang dikerjakan. 


4. Aplikasi Pembaca Naskah Digital 

Format EPUB membutuhkan aplikasi alat baca. Daftar aplikasi alat baca naskah digital dapat 
dikategorikan berdasarkan platform dan sistem operasinya. Platform yang dimaksud seperti 
komputer, laptop, tablet, dan smartphone. 

a. Komputer atau Laptop 

Pada komputer maupun laptop, aplikasi yang digunakan dikategorikan berdasarkan sistem 
operasi: 

1) Microsoft Windows dapat menggunakan perangkat lunak seperti ekstensi pada Chrome : 
Readium, add on Firefox: EPUBReader, dan Calibre eBook Viewer, 

2) Apple MacOs dapat menggunakan perangkat lunak seperti ¡Books dan Calibre eBook 
Viewer, dan 

3) Linux dapat menggunakan perangkat lunak Oku lar dan Calibre eBook Viewer. 

b. Tablet atau Smartphone 

Pada tablet maupun smartphone, aplikasi yang digunakan dikategorikan berdasarkan sistem 
operasi: 

1) Apple iOS dapat menggunakan perangkat lunak iBooks ; 

2) Google Android dapat menggunakan perangkat lunak Gitden Reader, Moon+Reader, dan 
Ideal Group reader, 

3) Blackberry OS dapat menggunakan perangkat lunak EPUB reader yang bisa diunduh di 
Blackberry. 



















c. Telepon Seluler. 

Pada telepon seluler dan feature phone tersedia aplikasi Albitreader. Idealnya, sebuah 
format EPUB rata-rata berjalan stabil dan banyakdigunakan pada perangkat alat baca Tablet 
dibandingkan dengan perangkat alat baca lainnya. 

5. Persiapan Naskah Digital 

Hal yang perlu diperhatikan pada proses penyiapan materi untuk dikonversi menjadi naskah 
digital adalah memberi pemahaman kepada siswa bahwa pembaca naskah digital memiliki 
kebebasan mengakses isi naskah sesuai dengan apa yang dicari dan dapat dibaca secara 
acak/tidak runtut. Oleh karena itu penyiapan materi harus diupayakan agar bagian dari isi 
naskah dapat berdiri sendiri atau bersifat modular. Sifat ini meminimalkan ketergantungan 
antara bab yang satu dengan yang lain. 

Pertimbangkan juga perangkat yang akan digunakan oleh pembaca. Pembaca yang 
menggunakan feature phone tidak dapat menampilkan EPUB yang menyertakan video maupun 
audio. 

a. Mengatur Tata Letak Dokumen 

Sebelum diformat, bahan ajar dalam bentuk dokumen harus terlebih dahulu disesuaikan 
formatnya dengan cara melakukan beberapa pengaturan. 

1) Mengatur Gambar 

Gambar perlu diatur sehingga tampil dengan baik ketika dikonversi ke file EPUB, yaitu 
harus dalam posisi in Une with text. Mengubah pengaturan tata letak gambar dapat 
d ilakukan denaan cara berikut ini. _ 

Klik kanan pada gambar -> Wrap text -> In Line with Text 




Üj Hyperlink... 

[o| Insert Caption... 

Wrap Text 

H Size and Position... 
^ Format Picture... 


I_ 


ePUE L*' ■** 
_ogo eF 


Style Crop 




]n Line with Text 


25Ü Square 
2S; Tight 
a Through 
A Top and Bottom 
¡Ü BehindText 
5 In Front of Text 


TI 


2) Mengatur llustrasi Lainnya 

llustrasi selain gambar misalnya shapes, smartArt, atau chart sebaiknya diubah ke 
dalam bentuk gambar. 

Mengubah berbagai ilustrasi di atas ke dalam bentuk gambar dapat dilakukan dengan 
menggunakan fitur screenshoot, misalnya menggunakan aplikasi Snipping Tool yang 
otomatis terinstal pada sistem 
operasi Windows. 

Buka aplikasi Snipping Tool, 
misalnya pada digunakan Windows 
10 aplikasi ini terdapat di Windows 
Accessories. 


Snipping Tool 

i 

X 

(3^ New ▼ i- Delay 

▼ Options 

Select a snip 

New snip menú or click the New 

button. 

















